Senja Hari Itu 


Seumpama senja, 
Aku hanyalah senja-senja yang patah dilangit tua, 
Begitu sulit menghilang dari langit. 


Senja yang merahnya resah, 
Tertatih antara lagu yang kehilangan nada dan suara, 
Bernyanyi sepi menghantar sunyi. 


Biarlah aku menjadi senja, 

Yang terlahir dibatas takdir diujung nasib. 
Memilikimu mungkin adalah nasib, 

Tapi mencintaimu adalah takdir yang berhenti, 
Meski doa ku padamu tlah berubah arah. 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 4 Januari 2019 


Love Rain 


Sang mentari yg tak mau memperlihatkan cahayanya sore 
ini. 

Langit pun berubah seketika. 

Kini ingatan pun mulai membuyar 

Ketika telinga mendengar rintikan air yg jatuh diatas atap 
sana. 


Ada pukulan keras namun tak berbekas 

Yaitu rindu yg tak terbendungi lagi oleh sang hati. 

Yg mengutarakan agar tak pergi jauh. 

Hujan ini membawa pesan yg tak mampu terjawab oleh 
mulut. 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 4 Januari 2019 


M ati 


Semua puisi tlah tertuliskan 
Semua lukisan tlah terlukiskan 
Semua cerita tlah terceritakan 
Tinggal menunggu kematian saja 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 4 Januari 2019 


Menunggunya 


Mentari pagi yang menyongsong seluruh isi bumi ini. 

la yang ingin mengatakan bahwa hari ini adalah ia yang 
menjadi Raja nya pagi. 

Tapi aku yang selalu merindui senja. 


Seberapa lama pun, 

Aku akan tetap menunggui datangnya, 

Walau itu butuh waktu yg lama 

Setia ku untuk nya 

Karna cinta terlahir diantara sayang dan rindu padanya 
Tak mampu siapapun yang menggantikannya. 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 5 Januari 2019 


Untuk Apa 


Kebaikan yang terpancar dalam hati 

Yang terlihat dalam aura jiwanya 

Yang tak terlihat dalam pancaran wajahnya 
Yang bisa saja redup oleh akhlaknya 


Kecantikan kan hilang oleh keburukan sang hati 
Hati yang cantik pun bisa saja terpancarkan oleh siburuk 
rupa 


Sampul yang terlihat belum tentu indah pada bagian isinya 
Penilaian yang sempurna hanya miliknya 


Untuk apa tinggi hati? 

Untuk apa iri hati? 

Untuk apa dengki? 

Untuk apa berprasangka buruk? 
Untuk apa jauh dari-Nya? 
Untuk apa lari dari-Nya? 


#Lv 
#LoveRain 


05/01/19 


Senja Kali Ini Beda 


Senja kembali menyongsong, 

Aku tak sendiri untuk menelusurinya, 
Perjalanan dari kampus menuju rumah, 
Hikmah dibalik rahasia senja kali ini terasa, 
Bahkan penat dikaki tiada terkira. 


Senja kali ini beda, 

Jalan kaki kali ini tiada terasa penatnya saat berjalan, 
Slalu tersaji hangatnya cerita, 

Akrab yang sudah lama tak terjalin, 

Karna sibuk nya aktifitas masing-masing. 


Senja kali ini beda, 

Aku rindu akan pelukan hangat ceritanya 
Bukan hanya adik, 

Bukan hanya teman, 

Bukan hanya sohib, 

Dialah segala-galanya. 


Senja kali ini, 
Tak akan terlupa. 
Senja kali ini, 
Memang beda. 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 05/01/19 


Nyanyian Rindu 


Hati yang sedari tadi resah 

la ingin mengata tapi mulutpun bungkam 
Sang telinga hendak mendengar 

Tapi terhalang 


Dentuman rindu mulai berirama 

Nada yang mulai beraturan 

Suara hati yang menyanyikan rindu 
Rindu akan dirinya yg kini mulai menjauh 


Suara hati yang memanggil-manggil namanya 
Otak yang selalu bertanya, 
Apa dia juga merasa akan hal yang sama? 


Nyanyian rindu terpadu dengan pecikan pelik sang hati 
Dimalam yang damai ia datang membawa percikan rindu 
Pagi dengan cerianya menyapa sang rindu 

Senja yang berwarna jingga pun memberi isyarat, 
Malam yg mencekam menahan rindu, 


Tidurlah, 

Agar lebih kuat 
Menahan rindu 
Untuk esok 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 06/01/19 


Love Rain 


Aku menemui hujan disiang ini, yg awalnya ragu-ragu untuk 
datang 

Namun hati ku selalu begelut dengan rindu yang kian hari 
makin menggebu. 


Jangan kau tanyakan seberapa rindu ku pada nya, karna tak 
akan ada yg sanggup mengalahkan. Rindu ku menghujam 
bagaikan air yang jatuh dari langit itu. Yang tak terkira 
seberapa dalam rindu ku padanya. 


#Lv 
#LoveRain 


Senja Merindu 


Tiada yang bisa terlaksanakan 

Selain menahan rindu yang terlalu dalam ini, 
Senja, 

Sampaikan aku benar-benar rindu dia 


Hati yang selalu menanyakan 
Apa kabarnya? 

Apa dia baik-baik saja? 

Kenapa ia tak mengabari? 
Kenapa? 

Mengapa? 

Begitulah hati yang merinduinya 


#Lv 
#LoveRain 


06/01/19 


Senja yang kini mulai dihiasi sang hujan 
Yang turun tanpa ragu-ragu 

Aku yang kini dihujani rindu akan dirinya 
Namun, yang dirindui 

Entahlah, 

Apa jua merasakan hal yang sama. 


Gejolak rindu makin membara 

Hati yang kian was-was 

Yang kian menunggu kabar dari nya 

Terbesit untuk menghubunginya, 

aku yang meragui untuk menanyainya gengsi 
merajai didalam hati 


Rindu, 

Sangat rindu. 

Angin bisikan padanya 
Bahwa aku merindukannya. 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 08/01/19 


Nb: Jangan lupa vote dan follow! 


terlalu 


Bumi 


Dari planet bumi yg tentram ini 

Ku lihat dari kejauhan sang mentari 

Yang terangnya makin benderang ketika siang 
menyongsong 

Yang tiba-tiba rintikan hujan kembali membasahi bumi, 
Bumi yang kembali dimandikan air sang hujan. 


#Lv 
#LoveRain 


Padang, 09/01/19 


yg 


Inginku 


Inginku, 

Kau tetap disisiku 

Disaat masa sulitku, 

Disaat ku terpaku akan pilihan 

Yg tak mampu terjawab oleh sang mulut, 


Inginku, 

Akan dirimu, 

Untuk hadirmu hari ini, 

Nyatanya hanyalah semu, 

Harapan yg terbeku untuk sekian kalinya. 


Inginku, 

Kau tetap tegar, 
Betapa ku ingin, 
Akan dirimu. 


#Lv 
#LoveRain 


Padang,10/01/19 


Tunggulah 


Bulan yang tlah lama ditunggu sang bintang. 

Hujan ditiap malam nya. 

Buat hati slalu rindu cahaya bulan. 

Tulang yg kian dingin dibalut dinginnya curah hujan. 


Tunggu saja, gitulah tanggapannya. 

Di masa nya nanti temui jawaban dari do'a mu. 
Tiap ditanya jawaban hanyalah satu, tunggulah 
Padang, 13/01/19 


#LV 
#LoveRain 


Jangan lupa vote! 


Sepenggal rindu di senja kali ini, 
Cerita akan rindu yang menanti, 
Ketika purnama yang mulai muncul dengan keangguannya 


Kisah yang terkilas dari lubuk hati terdalam, 

Tentang aku yang inginkannya, 

Inginkan dirimu lebih dari yg aku impikan, 

Tapi, kamu seakan tak pahami yg tengah dirasa oleh sang 
hati. 


Padang, 13/01/19 


#LV 
#LoveRain 


Hujan 


Hujan kemaren masih saja terngiang 
Sudah mereda didaratan bumi, 
Namun belum mereda dalam hati 
Butiran rindu yg kini kian menggema 


Jika itu bisa dikata rindu 

Tak munkin ia menyiksa sedemikian 
Jika itu bisa disebut rindu 

Tak mungkin ia kan menyesakkan 


Rintik hujan yang kini kian memudar 

Menandakan bahwa ia kan berlalu 

Harusnya aku tak menyukai tanpa permisi 

Harusnya aku tak rindui dia yg tak rindu akan diriku. 


Padang, 01/02/2019 
#Lv 
#LoveRain 


Jangan lupa vote dan juga beri suaranya ya gays. 


Senja 


Senja kau boleh pergi. 

Aku kan selalu menunggu mu. 
Walau nanti aku kan terluka. 

Senja aku rindu bicara dengan mu. 
Sudah lama ya. 


Senja, aku rindu bertemu langsung. 
Bertatapan tanpa ada perentara apapun. 
Senja, aku tunggu kau bicara padaku. 
Walau itu diwaktu yg lama. 


Padang, 13 Februari 2018 


#LV 
#LoveRain 


Senja 


Senja, aku mohon jangan berlalu 

Senja, aku mohon menetaplah disini 

Senja, hati ku pilu saat kau kata ingin pergi 
Senja, lebih sakit lagi jikalau tak kembali 


Aku mohon tetaplah disini 
Sampai tibanya tuhan memanggilmu 


Kejatuhan hati ini tak dapat lagi terganti senja. 
Kau kesayangan hati ini senja. 
Jangan kau biarkan kepiluan disetiap harinya senja. 


Senja, maukah kau menjadi temanku? 
Bukan sekedar teman saja senja. 
Tapi teman hidupku, senja. 


Batusangkar, 20/02/2019 


#LoveRain 
#LV 


Jangan lupa bintang nya gays 


Senandung Hujan 


Hujan 
Akan tetap turun meski tak diharap kan orang banyak. 
Walau ada yang menyumpahi ia akan tetap turun. 


Hujan 
Kau sangat kuat. Kau turun dengan deras tanpa peduli 
ocehan makhluk yang ada. 


Hujan 
Kau ajarkan bagaimana harus selalu kuat menghadapi 
segala masalah. 


Terima kasih hujan 
Kehadiranmu hari ini sngat mengobati luka patokan lidah 
yang tak bertulang 


Batusangkar, 21/02/2019 


#LoveRain 
#Lv 


Jangan lupa vote nya gays! 


Rindu 
Aku mendambakan kehadirannya yang tak terlihat oleh 


mata yang tak terdengar oleh bisikan angin. 
Hanya merasakannya bahwa dia berada disampingku 


#loverain 
#Iv 


Batusangkar, 05/06/2019 


Ganggaman 


"Gerbangnya sebenarnya ada pada kamu. Karna dari sudut 
manapun kamu intanya. Aku pegangan kamu". 


Pengakuan yg tak langsung dari telinga 

Menggugah hati ntuk ingin menanyai keberadaannya 
Mengatakan langsung bahwa aku benar-benar jatuh hati 
padanya. 


Disatu nama yg terukir dilubuk hati. 
Kan sulit terganti dengan yang lainnya. 
Kau pegangan ku. 


#loverain 
#lv 


Rambatan, 13/06/2019 


Mohon votenya 


Kau benar-benar senja 

Yang datang sesaat membawa ketenangan 

Lalu kau menghilang dikala malam yg mengantikanmu 
Kau hadir diperantara siang dan malam 

Hadir mu sesaat tak masalah bagimu. 

Bagaimana dengan pengagum mu? 

la nampak kan kecewa setelah kau tinggalkan. 

Dan setia menunggumu esok, esoknya dan esoknya lagi. 


#loverain 
#Iv 


30/06/2019 


22 


Senja, 

Kau harus tau aku didiemin nya 

Aku tau juga aku yg salah 

Tapi kenapa aku harus begini 

Senja aku begitu menyayanginya 

Bahkan hingga detik ini pun aku rindu akan dirinya. 


Sudahlah senja 

Aku ingin akhiri libur ini secepat mungkin. 

Bagaimana dulu nya aku adalah makhluk yg sibuk. 
Sekarang hanya sibuk memikirkan apa yg akan dilakukan 
hari ini. 


Sampaikan senja aku rindu dia.. 


#loverain 
#Iv 


29/06/19 


D uri-D uriku 


Teruntuk kamu, 

Sang duri-duri mawarku 

Jikalau mereka hendak mematahkan tangkaiku 
Hendaklah kau gigit jari mereka dengan duri-durimu. 


Karna engkau pelindungku. 

Karena engkau pertahananku 

Karena engkau hidupku. 

Keindahanku kan hilang ketika kau surut dari tangkaiku. 


Apalah jadinya mawar tanpa duri. 

Adanya engkau aku bisa bertahan akan kehidupan yang 
berkelanjutan. 

Aku ingin kau tetap ada selama hidupku. 


Rambatan,05/09/19 


Jangan lupa vote dan komentarnya 


Terlelaplah 


Terlelaplah dalam derasnya hujan air mata 
Tiada yg tau akhir kisah itu 
Saat sayap-sayap nya terpatah oleh sebuah pesan singkat. 


Merah yang menjelma di keliling bola mata 
Kebisuan malam satu-satunya saksi 

Lelaplah dalam anggukan malam.. 

Anggapannya mungkin dibenarkan oleh sang logika. 
Sedangkan hatinya tertutup rapat sang logika. 


Batusangkar, 01 Agustus 2020 


Maaf.. 


Haii apa kabar? 
Berharap itu kabar baik. 


Haii kamu, orang yg ku pinta didoa aku. 

Yang paling sering aku tangisi sebelum tidurku seraya 
memikirkan dengan kepiluan hati.. 

Akan kah bisa aku yang dampingi kamu di penghujung 
hidupmu.. 

Akan mampu kah aku dihadapan wanita nomor 1 kamu.. 
Jawaban apa yang kan dijawab sang mulut saat pertanyaan- 
pertanyaan beliau kelak.. 

Akan kah sukses aku dimasa depan yang masih menjadi 
misteri.. 

Sesedih apakah aku ketika menjumpai kegagalan atau 
penolakan atau itu tanpa dirimu.. 


Maaf.. 


Kamu lelaki kedua, yang mengajari aku akan banyak hal.. 
Aku tak banyak harap jika tak dimaafkan. 

Karna aku cuma beri luka dan kesedihan untuk kamu saat 
ini. 

Aku tau kamu punya banyak cara agar aku bisa bahagia.. 


Diwaktu yang berlalu, aku tak ingin paksa kamu mau akan 
keinginan ku. 


Maaf... 


Aku yang terlalu menyedihkan.. 

Aku tau kamu banyak mengalami permasalahan dari kamu 
lahir hingga sekarang.. 

Walau segalanya tak banyak yang ku ketahui.. 


Berkaca tanpa melihat wajah aku suatu kesedihan yang tak 
bisa terungkap dengan sebuah kata.. 


Maaf... 

Banyak keinginan yang tak terwujud dihari ini, kemarin, 
esok.. 

Tak apa-apa... 

Kamu memperjuangannya dengan sebisa kamu.. 

Bukan kah ini bukan hal yang menjadi pemisah bagi kita? 


Rambatan, 10/08/2020 


Telepati Hati 


Seperti ranting patah 

Yang kemudian lapuk 

Terhempas oleh sang waktu 

Menunggu rapuh atau dijadikan sebagai kayu bakar. 
Begitulah katanya 

Tak ada kata yg ingin terucap 

Selain berharap untuk menghabiskan sisa waktu yang ada. 
09.PM 


Batusangkar, 01 Januari 2021 


Sunset terakhir 


Merah merona menjingga diufuk barat 
Mata yang meronta ronta hendak menerjunkan air 
Hati yang masih saja menyendu dengan membara 
Gerak pun terpaku pada satu titik saja. 


Terngiang-ngiang kalimat yang kau lontarkan 
Kemarahan yang memuncak diubun-ubun dikau 
Kesalahan yang daku perbuat terhadap dikau 
Wajarlah kemarahan, kecemburuan terbiaskan 


Minta maaf.. 

Jangan tinggalkan daku... 
Daku mencintai dikau 
Kalimat basi !! 


Terlalu sering daku berucap 

Namun, daku acapkali menyakiti dikau 
Tiada terniat untuk menyakiti dikau 
Tapi daku benar-benar minta maaf 


Daku mencintai dikau 
Maafkan daku. 


#LV 
# LOVE RAIN 


Rambatan, 31 Desember 2020 


51Kata 


Hey langit, 

Kenapa kau hari ini begitu tak bersahabat 
Tak lagi sama seperti biasanya. 

Bukan tak rindu dengan hujan. 

Rindu, tapi kali ini beda saja rasanya. 


Senyap sunyi sehabis mempekarakan satu hal. 
Hanya terdengar gelak tawa pengunjung yg lain. 
Suara gemercik hujan menjatuhi bumi. 

Gelap pun ikut menyemai bumi setelah hujan. 


#LV 
#LoveRain 


Rambatan, 03 Januari 2021 


